Agnes Liem & Frans M. Royan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 
tentang HAK CIPTA 


1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan 
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 
Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing 
paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 
(satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ 
atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 


2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, 
atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran 
Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


CARA CERDAS MENGELOLA: 
SISA UANG BELANJA 


Untuk: 
Beli Emas Lantakan,Tanah, 
Rumah, Mobil, Sepeda Motor, dan lain-lain. 


Acnes Liem & Frans M. Royan 


Penerbit PT Elex Media Komputindo 
Yg. s 
NG KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara Cerdas Mengelola: Sisa Uang Belanja 
Ditulis oleh Agnes Liem & Frans M. Royan 
@2010 Agnes Liem & Frans M. Royan 

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 
Diterbitkan pertama kali oleh 

Penerbit PT Elex Media Komputindo 
Kelompok Gramedia - Jakarta 

Anggota IKAPI, Jakarta 


234102513 
ISBN: 978-979-27-8950-8 


Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau 


seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 


Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


UCAPAN TERIMA. KASIR rewel sains xi 
BABI. SUMBER UANG BELANJA asrisinssnsmnaarann 1 
BAB2 TRIK CERMAT DAN HEMAT BELI BARANG .... 13 
BAB 3 TRIK UNIK MENGHEMAT UANG “ena aenecnnnettttan 33 
BAB4 TRIK GUNAKAN BONUS DAN UANG THR 

AGAR ENI iss hedoni oo babak hiininfisdk ta 47 
BAB 5 TRIK MENCATAT BELANJAAN ANDA ............. 55 
BAB 6 TRIK HINDARI SIFAT KONSUMTIF .neeooooooo 73 
BAB7 TRIK MENGGUNAKAN KARTU KREDIT .......... 87 
BAB 8 HITUNG BELANJAAN DAN CARI 

PENGHASILAN TAMBAHAN “ne. nnnnnaaan 109 
BAB 9 PERHATIKAN CARA MENABUNG .nnooooooo. 133 
BAB 10 BUATLAH RENCANA UNTUK SISA 

UANG BELANJA onta 149 
BAB 11 KIAT MEMBELI BARANG INVESTASI 

DARI SISA UANG BELANJA. eioiodekwenessorssarkis 159 
BAB 12 ILUSTRASI HITUNG-HITUNGAN 

SISA UANG BELANJA setapak 173 
PROFILE PENULIS ion ea kans mnta oem ah 181 

V 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KATA PENGANTAR 


ada era modern ini pengaruh eksternal sangat besar 

sekali terutama yang berhubungan dengan penawaran 

akan barang-barang. Penawaran akan barang berane- 
ka ragam bentuknya, mulai melalui face to face, di ruangan 
supermarket, atau undangan khusus untuk konsumen. Se- 
muanya begitu menarik sehingga bagi yang tidak tahan akan 
mudah terbawa arus yang terus-menerus datang, sebagai 
akibatnya membuat uang belanja yang dimiliki habis sebe- 
lum waktunya. Inilah tanda-tanda konsumtif yang melanda 
para ibu metropolis. 

Belum lagi kemudahan belanja menggunakan kartu kre- 
dit yang menyebabkan parahnya para ibu metropolis dalam 
mengelola keuangan. Kejadian-kejadian yang melanda ibu 
metropolis berkaitan dengan kartu kredit ini tidak sedikit 
pula terjadi. Pagi-pagi sudah didatangi oleh debt collector 
yang menggedor pintu. Kalau sendirian tidak mengapa tetapi 
kalau berbarengan dengan debt collector lain tambah mem- 
perkeruh suasana. Mereka ramai-ramai menagih bahkan 
menyita barang milik mereka dan memperlakukan mereka 
sewenang-wenang. Kejadian-kejadian ini sebenarnya tidak 


vii 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara CerDas MengeLota: Sisa UANG BeLanja 


perlu terjadi jika para ibu bisa mengelola keuangannya de- 
ngan cermat. Selain mengetahui trik-trik dalam mengguna- 
kan kartu kredit. Kartu kredit yang bisa dikelola dengan baik 
ini ternyata bisa memberikan keuntungan. 

Buku yang sedang ada di tangan Anda sekarang ini di- 
harapkan akan memberikan pencerahan dan inspirasi. 
Meskipun ide-idenya sangat sederhana, sering kali kita me- 
lupakannya sehingga apa yang mestinya kita lakukan tidak 
kita lakukan. Seperti menabung uang receh sisa dari uang 
belanja, kerap tidak dilakukan, sebab kita tidak pernah 
membayangkan jika kerajinan kita mengumpulkan uang 
receh ini ternyata bisa membawa berkah di masa mendatang. 
Pada buku ini dikisahkan seorang ibu yang tidak pernah 
menggunakan uang logam dan menabungnya hingga 40 tahun 
kemudian ia bisa menikmati uang logam yang ditabungnya. 
Ia bisa berkeliling dunia di masa pensiunnya tanpa meminta 
sesen pun uang kepada anak-anaknya. Sangat luar biasa! 

Kemudian untuk menghemat uang ternyata kita juga per- 
lu menyikapi dengan benar. Seperti tidak terus-menerus da- 
tang ke pusat-pusat perbelanjaan sehingga kita mudah ter- 
pengaruh oleh penawaran-penawaran barang yang begitu 
menggiurkan. Ada satu artikel yang menarik yang mengi- 
sahkan satu keluarga yang selama satu tahun tidak pernah 
datang ke supermarket, meskipun ini terjadi di luar negara 
kita, tapi cukup memberikan inspirasi, bahwa sebenarnya 
agar kita bisa hemat banyak yang bisa dilakukan, selain harus 
menabung. Di antaranya adalah tidak datang ke supermar- 
ket dan menciptakan kebutuhan sendiri melalui lingkungan 
yang dikelola dengan baik. Keluarga itu mengelola tanah 
yang disewanya untuk bercocok tanam, dan mengembang- 
biakan hewan yang bisa dikonsumsi dagingnya. Apalagi di 
negara kita yang kondisi lingkungannya sangat mendukung, 


vili 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KATA PENGANTAR 


kenapa tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh 
keluarga tersebut. Persoalan di sini hanya kemauan saja. Ka- 
lau kita tidak mau, apa pun yang ada di depan mata, yang 
semestinya bisa dikelola akhirnya tidak bisa menghasilkan 
uang. 

Berhemat memang tidaklah mudah. Sebagian orang tidak 
bisa melakukan, sebab memang sudah tidak bisa melakukan 
penghematan secara maksimal. Apabila Anda kemudian ter- 
nyata dengan uang belanja yang ada, baik yang diberikan sua- 
mi, dari anak-anak, dari orangtua atau dari pensiunan tidak 
juga mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Anda, maka 
hal terbaik yang bisa dilakukan adalah mencari penghasilan 
tambahan. Dalam mencari penghasilan tambahan ternyata 
kita bisa memanfaatkan bakat dan hobi diri sendiri, atau 
bakat dan hobi anak. Seperti bakat menulis, menyanyi, me- 
lukis, serta lainnya. Memanfaatkan hobi seperti memasak, 
membuat kue atau keterampilan yang dimiliki. Semua bisa 
dilakukan jika Anda mau lakukan. Kuncinya memang ke- 
mauan saja, selama Anda mau, maka Anda akan memper- 
oleh uang tambahan. 

Pada buku ini Anda akan belajar, bagaimana menyulap 
uang receh sisa uang belanja itu menjadi barang berharga se- 
perti logam mulia. Benarkah uang sisa belanja yang dikum- 
pulkan dengan konsisten dan cermat bisa merupakan cikal 
bakal modal untuk membeli emas, tanah cicilan maupun 
rumah cicilan. Bagaimana caranya? Silakan Anda memba- 
ca buku ini sampai tuntas dan temukan rahasianya dibuku 
ini. Akhir kata penulis mengucapkan selamat membaca dan 
sukses selalu! 


ix 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


"jan 


PERAN | TERIMA KASIH 


ada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih 
kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena akhirnya buku 
ini selesai juga meskipun banyak hambatan yang me- 
rintanginya. Seperti sulitnya memadukan gagasan dan peng- 
ulasan dari buku ini, semua disebabkan oleh latar belakang 
keilmuan yang berbeda antara saya dan Agnes Liem. Pada 
buku ini penulis lebih banyak menyertakan contoh-contoh 
sederhana keseharian agar pembaca bisa memahami seca- 
ra langsung dari ide-ide yang ditulis dalam buku ini. Kami 
mengatakan buku ini masih jauh dari sempurna, sehingga 
membutuhkan berbagai masukan berupa saran dan kritik 
dari para pembaca yang budiman, agar di masa mendatang 
kami menulis buku lebih baik dan mendekati sempurna. 
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih 
pada bapak Clifford Karman Isworo, penyalur utama sepeda 
motor merek Yamaha Surabaya yang telah mengundang 
saya beberapa waktu lalu mengenai seminar CRM untuk 
konsumen dengan topik "sukses mendapatkan penghasilan 
tambahan" di mana materinya kami masukkan dalam buku 
ini. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih pada bapak 


xi 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara CerDas MengeLota: Sisa Uang BeLanja 


Bagus Prakoso yang telah memprakarsai untuk mengundang 
kami di acara tersebut. 

Terima kasih pada para penulis blog & website, yang ber- 
tebaran di google, yang ide-idenya sungguh segar dan menarik 
perhatian soal "keuangan keluarga" dan yang tidak bisa kami 
sebutkan satu per satu di antaranya: Andrea Harefa, Freddy 
Pieloor, dan Roy Sembel. Sebagian dari ide-ide mereka kami 
padukan dengan ide-ide kami sehingga menjadi buku yang 
menarik dan segar pula. 

Terima kasih pada komunitas wanita di Surabaya, yang 
tidak bisa kami sebut di buku ini, yang telah memberikan 
ide-ide segar agar ditulisnya buku ini. Kami memahami 
kesulitan hidup pada akhir-akhir ini memicu para ibu ru- 
mah tangga lebih kreatif dalam mengelola keuangannya. 
Namun informasi konsumtif, baik iklan, penawaran secara 
langsung, undangan-undangan presentasi oleh perusahaan 
yang datangnya tidak terbendung menyebabkan para wanita 
metropolis akhirnya kehilangan keseimbangannya. Di satu 
sisi ingin menghemat, di sisi lain tawaran-tawaran menarik 
mengalir terus-menerus dari luar. Godaan begitu banyak se- 
hingga para ibu bisa kehilangan kendali. Hadirnya buku ini 
mudah-mudahan bisa meredahkan gelora konsumtif yang 
terus menggebu-gebu akhir-akhir ini. 

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih pada tim 
penerbit baik yang di percetakan, keuangan, dan pemasaran. 
Khususnya bapak A. Ari Subagijo dan bapak Heri di Elex 
Media Kompuntindo, semoga atas bantuan dan uluran 
tangannya selama ini dalam menerbitkan karya-karya kami 
selalu dalam lindungan yang Maha kuasa. Salam hormat 
pada bapak-bapak sekalian. 

Terakhir kami mengucapkan terima kasih sebesar-besar- 
nya pada ibu dan ayah mertua dan ibu kandung kami yang 


xii 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ucapan Terima KasiH 


selama ini selalu berdoa dan mendukung setiap aktivi- 
tas penulis selama ini. Akhir kata ucapan terima kasih tak 
terhingga adalah pada pembaca sekalian yang sampai hari 
ini tetap setia untuk membaca dan mengoleksi buku-buku 
penulis yang jumlahnya sudah hampir 40 judul. Pada mere- 
ka kami ucapkan salam sukses dan Tuhan selalu member- 
kati. Terima kasih! 


Surabaya, Maret 2010. 


Agnes Liem & Frans M. Royan 


xili 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


erhatikanlah asal usul uang belanja yang Anda dapat. 


Apakah Anda mendapatkan dari seorang suami, atau 

Anda seorang janda yang mendapatkan uang belanja 
dari anak-anak, atau uang belanja yang Anda pegang adalah 
hasil dari kerja Anda. Semua tidak menjadi masalah selama 
Anda bisa mengatur uang belanja Anda. Bagi yang menda- 
patkan dari suami tentunya amat terbatas karena umumnya 
diberikan berdasarkan jatah, begitu pula bila pemberian 
uang belanja itu dari anak-anak juga terbatas. Sedangkan 
uang belanja yang kita keluarkan sendiri jumlahnya bisa 
fleksibel. Bagaimanapun cara memperolehnya selama Anda 
tidak bisa mengelola uang belanja Anda, maka berapa pun 
uang belanja yang Anda miliki pastilah akan habis, bahkan 
di tengah bulan Anda tidak memiliki apa-apa. 

Pada bagian ini kita akan mengulas sumber keuangan un- 
tuk belanja. Sumber keuangan ini amat penting untuk me- 
nentukan kebijakan dalam membelanjakan maupun meng- 
atur uang Anda agar menjadi sisa. Kalau uang belanja dari 
pihak kedua memang terbatas sehingga pengelolaannya juga 
terbatas, sedangkan yang berasal dari diri sendiri memang 


1 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara CerDas MengeLota: Sisa UANG BeLanja 


tidak terbatas. Justru untuk yang kedua ini pengelolaannya 
sangat sulit dan penuh dengan kesadaran diri sendiri. Di ba- 
wah ini kita akan mengulas pernak-pernik asal uang belan- 
jaan yang kita dapat. 


Uang belanja dari suami 


Uang belanja dari suami kadang tidak bisa diperoleh se- 
tiap saat. Suami akan memberikan di awal bulan atau setiap 
Minggu. Pemberian jatah belanja ini bergantung kesepakatan 
di rumah tangga. Pada umumnya memang di awal bulan, 
ketika gajian uang belanja langsung diberikan, setelah itu 
ibu rumah tangga langsung menggunakan uang belanja yang 
diberikan itu untuk membayar berbagai hal seperti listrik, 
air, telepon, SPP anak sekolah, serta lainnya. Kalau pembe- 
rian uang seperti ini dari suami, berarti uang dari suami di- 
berikan sebagian atau semuanya. Ada pula cara pemberian 
uang belanja dengan cara memberikan sesuai kebutuhan 
berbelanja sehari-hari saja. Pemberiannya bisa setiap hari, 
seminggu atau sekaligus dalam sebulan. Sementara itu un- 
tuk pembayaran SPP, listrik, air, telepon, dan pembayaran 
yang besar-besar lainnya dilakukan oleh suami. 

Pengaturan pemberian uang belanja ini bergantung 
perundingan yang dilakukan antara suami dengan istri. Jadi 
asal uang belanja ini bergantung sekali, kalau yang sifatnya 
jatah setiap hari, minggu atau bulan Anda mestinya mengatur 
sedemikian rupa karena uang yang diberikan secara jatah 
ini jumlahnya pasti terbatas. Bagi ibu yang bisa mengelola 
uang belanjaan yang dijatah demikian termasuk sangat luar 
biasa, apalagi jika memiliki sisa yang bisa ditabungkan. 

Ada kelemahan yang harus diulas di bagian ini jika uang 
yang diberikan dijatah dan suami membayar lain-lain yang 


2 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


SumBer Uang BeLanja 


merupakan uang besar. Penulis pernah lakukan hal ini. Un- 
tuk kebutuhan belanja harian diserahkan ke istri dan untuk 
pembayaran listrik, SPP sekolah anak, air, telepon maupun 
cicilan rumah, motor serta lainnya yang mengatur adalah 
suami. Nah, kalau pembayaran dilakukan seperti ini bisa 
membuat suami pusing, apalagi jika penghasilan yang dipe- 
roleh suami naik turun dan tidak konstan. Umumnya sua- 
mi yang memiliki usaha akan pusing tujuh keliling dengan 
pengaturan seperti ini, selain mengurus usaha juga harus 
mengurus pembayaran pernak-pernik kebutuhan sehari- 
hari. Karena terbebani untuk membayar-bayar akhirnya 
pekerjaan inti terbengkalai. Penulis akhirnya melepaskan 
semua pembayaran untuk diatur oleh istri dan memberikan 
sejumlah uang di awal bulan untuk membayar semua kebu- 
tuhan hidup dan kewajiban. 

Pada kondisi lain setelah semua diserahkan kepada istri, 
jika uang yang diberikan tidak memadai maka istri juga akan 
pusing untuk mengelola keuangan yang terbatas itu. Jadi 
juga ada kelemahan yang mesti dipikirkan. Uang dari suami 
bisa dikelola sedemikian rupa setelah mendapatkan angka 
rata-rata pengeluaran. Jika tidak ada pengeluaran rata-rata 
sulit akan meminta budget sesuai kebutuhan. Pada bab lain 
Anda akan mendapatkan uraian yang berhubungan dengan 
bagaimana mengelola uang dengan menggunakan berbagai 
catatan sehingga ditemukan pengeluaran yang rata-rata. 


Uang belanja dari gaji sendiri 


Uang belanjaan bisa dari gaji sendiri, jika kebetulan Anda 
masih lajang. Atau Anda wanita karier di mana suami juga 
memiliki penghasilan. Kalau Anda adalah seorang lajang 
tentunya Anda memiliki kemerdekaan dalam mengelola 


35 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara CerDas MengeLota: Sisa UANG BeLanja 


uang belanja Anda. Tantangan yang paling besar justru 
di Anda yang lajang ini, sebab untuk mengeluarkan uang 
belajaan tentunya sangat mudah. Anda belum memiliki 
kebutuhan wajib seperti bayar listrik, air, serta bayar SPP. 
Selain Anda sekarang ini sedang ikut dengan orangtua Anda. 
Kewajiban Anda yang bisa dibeli adalah makanan, pulsa 
telepon, barang elektronik untuk hiburan. Jadi amatlah 
banyak peluang untuk menyisakan uang belanja dari gaji 
Anda. Kalau Anda tidak bisa menyisakan uang belanja dari 
gaji Anda, maka Anda tergolong seorang lajang yang perlu 
banyak berlatih untuk mengelola uang. Penulis ketika lajang 
masih bisa menyekolahkan adik-adik, bayar listrik rumah, 
PDAM, telepon dan kebutuhan sendiri. Meskipun demikian 
masih bisa menabung di kantor pos. Sementara itu penulis 
juga memberikan uang belanja seminggu sekali kepada 
orangtua. 


Mengelola sisa uang belanja dari diri sendiri perlu kesungguhan 


Di atas adalah gambaran bagi seorang lajang yang memiliki 
penghasilan yang keuangannya harus dikelola agar memiliki 
sisa dan kemudian ditabungkan. Bagaimana kemudian kalau 
Anda ternyata seorang wanita karier dan telah memiliki 


4 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


SumBer Uang BeLanja 


suami? Ada beberapa cara yang digunakan dalam mengelola 
keuangan keluarga seorang wanita karier yang sudah 
berkeluarga. Pertama, uang belanja akan diambil dari 
keseluruhan gaji istri, sementara itu gaji suami ditabungkan. 
Kedua, atau sebaliknya gaji istri yang ditabungkan dan gaji 
suami yang digunakan untuk membiayai hidup. Nah, untuk 
membolak-balik sumber uang untuk tabungan dan biaya 
hidup tentunya bergantung dengan proporsi dari besarnya 
gaji masing-masing. Pada umumnya gaji sang suami lebih 
besar dari istri, oleh karena biaya hidup amat tinggi, maka 
gaji suamilah yang diposting sebagai biaya hidup sementara 
gaji istri ditabungkan. 

Persoalannya tidak bisa berhenti seperti ini, meskipun 
gaji suami yang digunakan untuk biaya hidup, suami 
ternyata butuh juga uang operasional. Nah, uang operasional 
ini sering disebut dengan "uang lelaki" yang tentunya 
tidak diberikan kepada istri. Ini rahasia lelaki, sebab lelaki 
penghasilannya terkadang tidak hanya dari gaji melulu, ia 
juga punya penghasilan lain yang juga disimpannya sendiri. 
Sekarang ini yang lebih banyak dibahas adalah bagaimana 
istri bisa menyisakan uang yang diberikan suaminya itu agar 
bisa digunakan untuk membeli barang investasi. 

Bagaimana kalau kemudian secara proporsional antara 
gaji istri dan suami sama? Pada persoalan ini tentunya 
kembali lagi kepada kesepakatan berdua antara suami dan 
istri. Apakah uang dari suami dan istri dilebur dan kemudian 
yang mengelola istri, atau sebaliknya suami melakukan 
pembayaran kewajiban dan biaya hidup yang besar, 
sementara itu istri mengelola kebutuhan belanja sehari- 
hari seperti kebutuhan dapur, cuci-mencuci serta lainnya. 
Semua bisa diatur sepanjang suami istri sepakat. Mengelola 
keuangan keluarga pada prinsipnya harus dikendalikan oleh 


5 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara CerDas MengeLota: Sisa UANG BeLanja 


seorang atau dua orang dengan membagi peran masing- 
masing. 

Pada hakikatnya kalau suami sudah menyerahkan uang- 
nya ke istri berarti istrilah yang mengelola keuangan itu 
secara benar. Nah, berbeda kalau kemudian sang suami 
akan menabungkan sendiri penghasilannya, sementara itu 
untuk biaya hidup mengambil dari gaji sang istri, maka sang 
istrilah yang kemudian mengelola uang gaji sendiri itu agar 
menjadi sisa. Memang lagi-lagi peran seorang istri sangat 
banyak sekali dalam mengendalikan keuangan keluarga, 
yang tentunya agar sisa dan bisa dibuat untuk melakukan 
investasi. 


Uang belanja dari orangtua 


Bagaimana kalau posisi Anda sekarang ini kalau uang belanja 
Anda masih diberi oleh orangtua? Sebagai seorang lajang 
tentunya Anda sedang berada di luar kota, dan pada saat ini 
Anda sedang kuliah. Bagaimanapun posisi Anda sekarang 
ini, sebaiknya bisa mengelola uang belanja agar menjadi 
sisa. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara uang sendiri 
dan uang yang diberikan orangtua. Kalau begitu tantangan 
yang paling besar adalah ketika Anda harus mengelola 
dengan baik uang belanja yang diberikan oleh orangtua. 
Saya memiliki seorang teman, yang waktu itu kami sama- 
sama mahasiswa. Bedanya ia masih lajang sedangkan saya 
telah menikah. Saya kuliah ketika sudah memiliki anak. 
Dari pertemanan saya mendapatkan banyak kisah darinya, 
bahwa ia tidak pernah kekurangan uang belanja dan sangat 
berbeda dengan teman-teman kuliah lainnya. Teman saya 
itu selalu membuat rincian setiap apa yang dibelinya 
(dibahas pada bab lain di buku ini) sehingga ia tahu pasti 


6 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


SumBer Uang BeLanja 


apa yang dilakukan di negeri rantau. Anda mungkin akan 
menggelengkan kepala jika melihat bagaimana ia mengatur 
keuangannya. Ketika kuliah, jarang saya melihat ia membawa 
buku skrip, ia selalu mencatat di kertas bekas (kalender/ 
bekas fotokopi) yang dibelinya murah diloakan. Ia tidak 
pernah malu dengan teman-temannya. Untuk mengerjakan 
ujian saja ia menggunakan kertas yang dibelinya, itu pun 
sangat dihemat karena ia selalu membawa ke kampus dalam 
kondisi amat terbatas. Sedangkan buku-buku yang harus 
dibelinya, ia selalu memfotokopi, selebihnya ia mencatat 
semua mata kuliah dengan cara meminjam di perpustakaan 
kampus. Kalau makan sehari-hari, ia memasak sendiri 
karena memiliki rice-cooker, dan membuat sayur serta lauk 
sendiri yang dibelinya di pasar induk dan dimasukkan ke 
dalam kulkas. Uang lebihnya ia gunakan mencicil notebook 
sehingga setiap kali ada tugas ia tidak perlu menggunakan 
rental dan melakukan print karena menurutnya semuanya 
terasa amat mahal. 

Pada saat kami diwisuda ia terlihat bertengkar dengan 
ayah ibunya. Persoalannya bukan karena ia tidak lulus atau 
hal lain, persoalannya adalah di rumah kos terdapat sepeda 
motor yang merupakan miliknya. Ayahnya marah besar ka- 
rena ia dianggap sudah melanggar aturan keluarga, ia tidak 
diperbolehkan meminjam seenaknya milik orang lain. Ia ber- 
usaha menjelaskan kepada ayah ibunya, jika sepeda motor 
itu dibelinya dengan cara mencicil, tapi tetap saja tidak per- 
caya, sebab menurut ayah ibunya mana mungkin bisa, untuk 
makan dan minum saja uang yang diberikan pas-pasan. Itu- 
lah gambaran sekilas kemampuan seorang teman mengelola 
keuangan pribadinya yang disalahartikan oleh orangtua. 

Jadi, kesimpulannya dari mana pun sumber keuangan 
kita kalau kita bisa menghemat dan mengelolanya dengan 


7 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara CerDas MengeLota: Sisa Uang BeLanja 


benar, maka uang yang menurut orang sangat ngepas bisa 
juga dikelola sedemikian rupa asal tahu caranya. Sering kali 
bagi yang masih lajang faktor gengsi sering mengganggu. 
Dan, kondisi realitas selalu ditentang dan digantikan dengan 
kondisi lain yang justru merugikan diri sendiri. Banyak 
pemuda lajang yang selama ini menerima bantuan uang 
belanja dari orangtua, akhirnya terjerat utang karena tidak 
bisa mengelola keuangannya dengan benar. 


Uang belanja dari pensiunan 


Uang belanja bisa juga berasal dari pensiun sang suami. 
Kalau begitu jumlahnya pastilah terbatas, sehingga sering 
kali pula uang pensiun ini masih kurang dari harapan. 
Namun untuk orang tertentu yang memiliki pensiun 
lebih, bukan berarti uang pensiun ini sebagai uang kaget 
yang harus segera dihabiskan untuk keperluan yang tidak 
berguna. Justru setelah tidak ada suami, keuangan keluarga 
biasanya akan menurun. Nah, inilah tantangan bagi kaum 
ibu manula untuk menyusun anggaran belanjanya agar bisa 
digunakan sampai akhir bulan. 


, 


Jangan remehkan uang pensiun, jika dikelola menjadi harta 


8 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


SumBer Uang BeLanja 


Uang dari pensiun ini beraneka ragam. Kalau pensiunan 
pegawai negeri akan dihitung berdasarkan golongan, semen- 
tara itu untuk pegawai swasta yang mendapatkan pensiun 
biasanya anggarannya diambil dari gaji sewaktu masih aktif. 
Oleh sebab itu besarnya pensiun jauh menurun dibanding 
dengan gaji yang diperolehnya terakhir. Tidak hanya dari 
swasta dari negeri pun sama seperti itu jumlahnya pasti le- 
bih rendah dari gaji yang diterimanya terakhir kali. 

Sebelum pensiun biasanya ada masa-masa persiapan. 
Entah itu dengan membuka toko di rumah atau usaha lain- 
nya. Selain pendapatan dari usaha, penghasilan dari usaha 
juga mendukung. Bahkan sebagian orang, uang pensiun 
ditabungkan dan pemasukan dari usaha digunakan untuk 
kehidupan sehari-hari. Cara memvariasinya bisa dua cara 
yaitu, pertama, dengan uang hasil usaha dan pensiunan 
yang ditabungkan. Kedua, uang usaha ditabungkan dan uang 
pensiun digunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Caranya 
memang dengan membolak-balik, mana yang menempati 
proporsi paling banyak serta digunakan untuk membiayai 
hidup sehari-hari. 

Uang dari pensiun terkadang bagi orang tertentu meru- 
pakan penghasilan pasif yang kemudian diabaikan. Atau 
malah dibiarkan mengumpul dalam bentuk tabungan. Sebe- 
narnya cara menggunakannya memang bergantung indivi- 
du masing-masing. Penulis lebih cenderung menganjurkan 
uang pensiun sebagai pendapatan pasif yang dialokasikan ke 
tabungan dan tidak mengambilnya jika tidak membutuhkan 
betul. Oleh sebab itu sebagai anjuran, tabunglah uang pen- 
siun tanpa menggunakan kartu ATM, jika menggunakan 
kartu ATM, maka uang akan selalu diambil-ambil. 

Sebenarnya problemnya bukan karena itu, uang pensiun 
adalah satu-satunya penghasilan yang digunakan untuk 


8) 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cara CerDas MengeLota: Sisa Uang BeLanja 


biaya hidup. Kalau begitu alternatif pemecahannya ada- 
lah menghemat uang pensiun itu dan berusaha mencari 
penghasilan tambahan. Tujuan dari buku ini adalah meng- 
ajari kita agar uang yang menjadi milik kita yang selalu sisa 
dan bisa digunakan untuk membelikan barang lain untuk 
"modal kerja" dan modal lain untuk tingkatkan penghasilan. 
Saya setuju kalau Anda menggunakan uang pensiun Anda 
untuk meningkatkan modal kerja. Misalnya kalau selama 
ini berminat membuat kue, sementara itu kepandaian Anda 
membuat kue kurang variasinya. Maka uang pensiun yang 
sudah digunakan belanja dan sisa, sisanya dikumpulkan un- 
tuk kursus membuat kue. 

Jadi, dari mana pun sumber keuangan yang kita terima 
selama kita bisa memberdayakan uang kita agar tidak habis, 
tentunya hal ini membuat Anda luar biasa. Baik uang yang 
kita terima dari suami, dari usaha kita sendiri sebagai wanita 
karier atau uang kita terima dari pensiunan sang suami. 


Uang belanja dari anak-anak 


Sumber uang yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari 
tidak dipungkiri ternyata munculnya dari sumbangan anak- 
anak. Ilustrasi yang paling mudah adalah ibu saya termasuk 
janda yang tidak memiliki pensiun maupun penghasilan tetap 
lainnya. Biaya hidupnya disokong oleh anak-anaknya yang 
jumlahnya 7 orang. Kita semua memiliki kesadaran untuk 
menyokong kehidupan seorang ibu. Dan, yang sering berada 
di luar dugaan, ternyata ibu saya tidak pernah menghabiskan 
uang yang diberikan anak-anaknya. Ia mengikuti arisan dan 
menabung untuk kebutuhan yang sangat mendadak. 

Saya kira masih banyak di antara kita yang masih men- 
dapatkan uang dari anak-anak yang sudah mandiri dan 


10 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


SumBer Uang BeLanja 


berumah tangga. Walau jumlahnya tidak banyak tetapi uang 
yang diberikan sering kali digunakan untuk biaya hidup. 
Nah, pemanfaatan uang yang diberikan oleh anak-anak 
kita akan lebih efektif jika uang itu ternyata memiliki sisa 
yang bisa digunakan untuk kebutuhan lain-lain yang lebih 
penting. Misalnya membeli peralatan masak-memasak 
seperti oven, mesin penggiling daging, serta lainnya yang 
merupakan alat-alat penunjang jika kita memiliki minat 
untuk membuat masakan atau kue. 

Masa tua ketika mulai ditinggal oleh anak-anak kalau 
dibiarkan menganggur sering kali malah jatuh sakit. 
Penyakit justru datang ketika seseorang mulai kurang 
beraktivitas, merasa kesepian karena harus tinggal di 
rumah sendiri adalah termasuk power sindrom yang 
membahayakan. Sementara itu pikiran kita terus jalan 
dan banyak bayangan buruk yang menghantui sehingga 
membuat seorang manula yang tiba-tiba terserang stroke. 
Untuk mengatasi hal ini tentunya kegiatan-kegiatan ringan 
seperti membuka usaha kecil-kecilan bisa menjadi alternatif 
untuk mengatasi post power sindrome ini. Oleh sebab itu di 
muka sudah saya ulas jika sebaiknya selain mendapatkan 
uang belanjaan dari anak-anak, melakukan usaha adalah 
alternatif yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang. 
Tentunya untuk mengurangi risiko terkena penyakit yang 
membahayakan. 

Jadi, dari mana pun sumbernya uang belanjaan kita se- 
lama bisa dibelanjakan dengan baik dan hemat, pasti akan 
mendapatkan sisa. Apalagi jika para manula menggabung- 
kan dengan usaha kecil-kecilan di rumah. Selain usaha kecil- 
kecilan di rumah bisa juga membuka kos-kosan agar tidak 
kesepian, dan bisa menghibur diri. Namanya sudah tinggal 
sendirian, banyak sekali kekhawatiran yang selalu menimpa. 


11 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


